(Guanta 


BESAR 


BERAN 


JUS 


“Penulisnya, secara kukuh membidik serta memperbaiki 
sifat dan mental.” 
—/Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina 


ha 


Tubagus Salim 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERPIKIR BESAR 
DAN 
BERANI SUKSES 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melaku- 
kan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) 
atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait seba- 
gaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana pen- 


jara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERPIKIR BESAR 
DAN 
BERANI SUKSES 


Tubagus Salim 


PT Elex Media Komputindo 


aa V 
AG KOMPAS GRAMENJA 


Berpikir Besar dan Berani Sukses 
Ditulis oleh Tubagus Salim 

@2014 Tubagus Salim 

Desain grafis: exfan e-mail: exfan@ymail.com 
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang 
Diterbitkan Pertama kali oleh: 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia-Jakarta 2014 

Anggota IKAPI, Jakarta 


Editor: N. Luky A. 


998141455 
ISBN: 978-602-02-4366-5 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


OX... 3 


Ka 


Untuk Ayahanda dan Ibunda 
(di mana surga ada di telapak kakinya) 


dan yang mewariskan kasih sayang 
pada anak-anaknya... 


CY Ox, 


AG 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N, 


Motivation of Ouote 


Jalannya orang-orang sukses di dunia ini tidak akan lepas 
dari tiga yaitu kesabaran, ketabahan, dan istigomah. 
(Ayatullah Ja'far Subhani) 


Kita tidak membutuhkan kekuatan lebih besar atau ke- 
mampuan lebih besar. Apa yang kita butuhkan adalah me- 


manfaatkan apa yang kita miliki. (Basil Wash) 


Terjunlah ke dalam pengalaman, arahkan segenap kemam- 
puan, tetaplah terbuka dengan segala kemungkinan, atasi 
rasa takut. Kenali cara apa pun yang menghalangi. (Robert 
K. Cooper) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


al 


vili 


3 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


Bukan kesuksesan yang membuat orang menjadi bahagia, 
tetapi kebahagiaanlah yang membuat orang menjadi suk- 


ses. (Herman Chein) 


Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai 
orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi, 
orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang 
besar dan mati sebagai orang besar. (Sayyed Outb) 


Orang yang berprestasi tinggi di bidangnya telah mendapat 
keuntungan dari kesalahannya dan mencoba lagi, dengan 
cara yang berbeda. (Dale Carnigie) 


Anda tidak bisa menunda-nunda melakukan kebaikan, 
karena Anda tidak akan pernah tahu jika Anda terlambat 
melakukannya. (Ralph Waldo Emerson) 


Mencari cinta itu sesuatu yang baik, tapi memberikannya 
itu sesuatu yang paling baik. (William Shakespeare) 


Dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan. (Albert 


Einstein) 


Ketika manusia menjauhkan dan memisahkan dirinya dari 
Tuhannya maka ia begitu erat keterikatannya pada dunia, 
maka mereka akan terus melakukan kerusakan.... Karena 
kekosongan hati. (Muhajir Atallah) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MOTIVATION OF GUOTE 


Tak perlu menunggu kaya untuk berbuat kebaikan, tak perlu 
menunggu besar, tak perlu menunggu siapa yang akan 
dibaiki, tak perlu memilih apa yang akan dibaikkan, dan 
tak perlu menunggu 'nanti' untuk berbuat baik. Lakukan 
kebaikan sekecil apa pun, tak masalah. Lakukanlah di mana 
pun ketika ada kesempatan melakukan kebaikan. (Tubagus 
Salim) 


Anda harus mengubah impian, namun itu tidak sederhana. 
Caranya Anda harus menghentikan diri dari informasi yang 
buruk dan negatif, karena informasi yang seperti itulah 
yang akan memprogram pikiran menjadi lebih negatif atau 
pesimis. (James Allen) 


Salah satuelemen penting dalam hidup yang berkelimpahan 
adalah hidup dengan kesesuaian. Ini artinya Anda me- 
lakukan apa pun yang dibutuhkan untuk membawa Anda 
ke mana pun ingin berada. (Randy Gade) 


Tidak ada fakta yang lebih membesarkan hati daripada 
kemampuan mutlak seseorang untuk mengangkat kehi- 


dupannya dengan upaya sadar. (Hanry David Thoreau) 


Manusia bukan ciptaan keadaan, melainkan keadaan itulah 


ciptaan manusia. (Benjamin Disraeli) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N 


Daftar Isi 


Kata Pengantar Penulis 
Pendahuluan 


PERTAMA: RAIH KESADARAN DIRI 
Gaya Berpikir Maju 
Pengaruh Pujian dan Pelabelan Diri 
Perbedaan Cara Berpikir 
Bahaya Berpikir Sempit 
Dengan Siapa Meluangkan Waktu 
Penggagas Kemenangan 
Dahsyatnya Otak Kita 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XV 


xxi 


19 
25 
31 
39 
47 
51 


al 


xii 


3 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


Tekad dan Cara Berpikirnya 

Apakah Gagal Itu Takdir? 

Doktrin Bahaya Uang, Kaya, dan Cinta Dunia 
Berpikir dan Kreatif 

Mengikat Pikiran 


KEDUA: MEMBANGUN KESADARAN DIRI TERHADAP 
KESUKSESAN 


Rintangan Menuju Tujuan 

Pelajari Kekuatan Diri 

Kebahagiaan Menghadirkan Kesuksesan 
Menghadirkan Kebaikan bagi Sesama 
Persiapan # Konsisten - Kualitas Diri 
Manajemen Kerja Efektif 

Membangun Komunikasi Efektif 
Memahami Proses Menuju Sukses 


Dampak Hubungan Personal Buruk 


KETIGA: MEMBANGUN KEKUATAN DALAM DIRI 


Niat Baik Berbuah Kebaikan!!! 
Potensi Pemberian Tuhan 

Cermin Sebenarnya 

Menjadi Pribadi Bernilai 
Melanggengkan Perubahan Hidup 
Genius Menata Waktu 

Memulai dengan Kesederhanaan 
Wujudkan dengan Langkah Nyata 
Hak Saya: Bila Gagal, Bangkit Lagi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


57 
63 
67 
71 
81 


89 

91 

97 

103 
113 
121 
125 
131 
139 
145 


149 
151 
155 
159 
163 
168 
175 
181 
185 
189 


DAFTAR ISI 


KEEMPAT: MENANAMKAN NILAI LUHUR 
PADA DIRI 

Upaya Menanam Nilai 

Konsisten, Mantra Ampuh 

Usaha dan Kerja 

Gigih dalam Pekerjaan 

Menjadi Manusia Utuh 


Memberi Pengertian terhadap Ujian 


193 
195 
203 
209 
213 
215 
221 


KELIMA: PERGULATAN PARADIGMA: Paradigma Cerah 


(Optimis) vs Paradigma Suram (Pesimis) 
Pertentangan Pikiran 
Pemberian Tuhan yang Menakjubkan 
Rahasia Otak Einstein 
Membuang File-File Rusak 
Jurus Ampuh Meraih Mimpi 


Bacaan Rujukan 
Tentang Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


225 
227 
232 
239 
243 
247 


277 
283 


4 


xili 


3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N 


Kata Pengantar Penulis 


Puji syukur yang terdalam saya panjatkan kepada Allah 
Swt., yang telah memberikan banyak limpahan nikmat ke- 
bahagiaan yang tak terhingga kepada kita semua. Nikmat 
yang tak pernah berkurang atau dikurangi. Selawat dan 
salam senatiasa tercurah pada kekasih sejati-Nya, kanjeng 
Nabi saw., para keluarganya yang mulia, serta para sa- 
habatnya. 


Ketika merenungi dan melihat sekeliling, saya sungguh di- 


cengang dengan keanekaragaman model manusia, akan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


al 


xvi 


3 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


tetapi mereka yang spiritnya kuat—orang-orang yang sudah 
memberikan kebaikan pada dunia—selalu memberikan 
inspirasi untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan an- 
tusias dalam hidup. Mereka juga menghadirkan kehidupan 
yang baik. Hal itulah yang saya temukan pada diri individu- 
individu hebat tersebut. Semangat, yakin, kerja keras, dan 
disiplin merupakan salah satu dari sekian banyak nasihat 
untuk sukses. Mereka-mereka yang sudah sampai pada 
puncaknya itu telah menggunakan upaya hebat untuk 
membuka pintu, lalu berjalan mendaki tangga demi tang- 
ga sampai puncaknya. Tentunya, kita bisa mengikuti me- 
reka karena pada dasarnya manusia memiliki kekuatan 
untuk mencapai kesuksesan, sekaligus upaya-upaya yang 
ditorehnya dapat diikuti. 


Semangat untuk menjadikan hidup lebih baik dan se- 
banyak mungkin memberi manfaat untuk orang banyak 
yang menjadi inspirasi besar mengapa buku sederhana 
ini hadir. Sudah tentu ada roh yang menghidupkannya. 
Buku ini sederhana, tetapi tentu tidak sesederhana isi 
dan semangat yang terkandung di dalamnya. Lewat 
kumpulan-kumpulan tulisan ini—yang awalnya berce- 
ceran—dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi 
saya sendiri. Tetapi atas dasar pertimbangan dan dukung- 
an kawan-kawan, tulisan ini disusun dan sampai akhirnya 


menjadi sebuh buku. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR PENULIS 


Namun tidak sampai di situ semangat untuk memberikan 
sesuatu yang terbaik masih terus menggelora di hati 
saya. Dengan demikian buku yang sudah tersusun itu di- 
sempurnakan dengan tambahan tema pembahasan, se- 
hingga harapannya menjadi buku panduan. Seperti ju- 
dulnya BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES (Fokus Pada 
Target) bukan hanya sekadar ingin memberikan motivasi 
tetapi juga penyadaran utuh dan menggerakkan. Pilihan 
bahasa sederhana dengan bahasa yang ringan membuat 
buku ini mudah dikonsumsi. Buku ini, benar-benar mudah 
dipahami, baik oleh orang tua, dewasa bahkan remaja se- 
kalipun. Semoga saja buku ini buku saku yang tidak bisa 
dilepaskan, karena setiap kali lupa, hilang semangat, dan 


lesu Anda bisa membacanya kembali. 


Salam kebahagiaan penulis ucapkan banyak terima 
kasih yang terdalam, terutama kepada sang Inspirasiku 
Ayahanda Umar dan Ibunda Anah (di mana Surgaku ada 
di telapak kakinya) yang mewariskan kasih sayang pada 
anak-anaknya (saya dan keempat kakak saya). Terima kasih 
atas curahan ketulusannya membesarkan dan mendidikku. 
Selanjutnya terima kasih kepada kakak-kakakku yang begitu 
penyebar membimbing adiknya yang nakal ini, untuk Kak 
Min Aminah, Kak Husni Kamal (alm.), semoga Allah Swt., 
memberi tempat di sisi-Nya dan mengampuni seluruh 
kesalahannya, Kak Saefullah, Kak Miftahuddin, dengan 


dukungan kalianlah adikmu ini bisa berdiri tegak sampai 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


al 


xvii 


3 


al 


xviii 


3 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


hari ini mencicipi samudra pengetahuan yang tidak sempat 


kalian rasakan. 


Terima kasih untuk doa dan dukungannya Untuk seluruh 
keluarga besar STFI Sadra, mulai dari para dosen-dosen, 
dosen pembimbing, dan para staf. Terima kasih kepada 
Prof. Dr. Sayeed Mofid Husain Khushari, Dr. Kholid Al Wa- 
lid (Direktur STFI Sadra), Andri Syawaluddin, M.Pd, Sri 
Murdianto, M,Pd, Ir. A. Jubaili, MA., Juni Dahlan, MA, Ibu 
Endang (Kepala perpustakaan Sadra), Kang Pipin, Ust. Mirza 
Nurdin yang tak pernah lelah membimbing kami untuk 
mengasai bahasa Arab. Bu Lina dan Bu Leni, Mbak Eka, Mr. 
Zen (Ustaz Zainudin) terima kasih atas bimbingan tentang 
penulisan terutama saat membedah beberapa buku saya. 
Bu Istigomah dan para pembimbing di SLC. Terima kasih 
kepada Pak Zainal atas koreksi dan masukannya. Untuk 
Bu Hj. Mimtarsih terima kasih atas dukunganya semoga 
selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Untuk Ustaz 
Muhammad Nur yang tak pernah bosan memberikan 
kuliah pencerahan, dan menjadi tumpahan gejolak para 
mahasiswa di depan kantin tercinta. (Kami menunggu 
kehadiran Anda pulang dari Iran.) Tak lupa untuk Bu Kantin 
kita. 


Untuk kawan-kawan di STFI Sadra: Hendra Januar, Deden, 


Sona, Bang Layali (Ketua LAFAS), Rainhard, Shihab, Bang 
Mpu (Mahfudin), Fahri, Abi, Aripin, Alibas dan semua aktivis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR PENULIS 


LAFAS, Untuk Rifa'i, Ridwan, Zainal, Taufik (Ketua Nukbah 
Fikr), Fadil, dan Ali. Untuk kawan-kawan di SPS (Sahabat 
Pena Sadra) terima kasih dukunganya, untuk M. Hajir, Kang 
Iwan, Njhe, Dya'an, Fitri, A. Murthadho, Lutfi, Didi, Dede 
A, Inas, Asep, Nami, Endang, Amilin, Jawad, dan seluruh 
kawan-kawan di kelas Filsafat maupun kelas tafsir. Untuk 
kawan-kawan di Asrama DO: untuk Muhajir sang penyair 
kawan berdiskusi sepajang malam, terima kasih telah 
memberikan pandangan-pandangan cerdasnya, untuk 
Bondan, Bayu, Hasan, Andre, Milzan, Uky, Fendi Rey, Irfan, 
si Upin-lpin (Teten dan Riki), Afendi Cahya, Heru teman- 


teman, Andre Hartoko, dan Imam P. 


Tidak lupa sang Mentor Motivator Abu Aly, yang terus 
memberikan bantuan dan spirit. Untuk Ibu Linda (editor 
senior Elex Media), yang sudah bersedia mendengarkan 
persentasi saya memberikan dan memberikan wajangan 
yang bermanfaat. Untuk Mbak Luky yang telah bersusah 
payah memeriksa naskah saya. Tidak lupa juga untuk Mas 
Irsan, Mas Heri Yulianto, dan seluruh tim redaksi Elex Media. 
Untuk Para dosen di STAI Dr. Khez Muttagien. Untuk Dr. 
Manvan Drajat, MA (Ketua STAI Dr. Khez. Muttagien) sosok 
bersahaja yang selalu menginspirasi saya melalui nasihat- 
nasihatnya. Untuk Dr. Anang Abdul Razak (Ketua STT Dr. 
Khez. Muttagien) terima kasih atas nasihat-nasihatnya 
yang selalu saya ingat, “Di mana pun kamu berada jadilah 


manusia yang bermanfaat untuk sekelilingmu.” Itulah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


al 


XiX 


3 


88 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


nasihat yang selalu saya ingat dari beliau. Untuk Kang Surya 
Hadi Darma, Ujang Abidin, yang telah menjadi mentor saya 
sewaktu kuliah di Kota Purwakarta. Untuk warga SMK Kota 
Ilmu, Pak Rohendi (Kepsek. SMK Kota Ilmu). Untuk para 
dosen RAHMAT terutama untuk Ust. Muhammad Sodig 
dan Ust. John Firmansyah terima kasih atas bimbingannya 
dan kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih 
pula atas kesabarannya dalam mendidik kami (anak-anak 
DO). Terakhir, semuanya yang tak sempat saya sebutkan 
terima kasih untuk dukungannya, semoga Allah Swt., yang 
maha penyanyang senantiasa melimpahkan kasih sayang- 


Nya pada kita semua. Aamiin 


Tubagus Salim 
Jakarta, 30 Juni 2014 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N 


PENDAHULUAN 


Saya adalah orang yang percaya bahwa perubahan besar 
itu di awali dengan perubahan paradigma berpikir terlebih 
dahulu. Inilah yang kemudian menjadi landasan dari per- 
ubahan yang akan dilakukan setelahnya. Banyak orang 
yang tidak bisa benar-benar membangun perubahan da- 
lam hidupnya, berkali-kali berniat untuk berubah dan me- 
lakukannya, tetapi pikirannya masih tersimpan sebuah 
keyakinan bahwa perubahan yang dilakukannya hanyalah 
bersifat sementara dan pasti gagal. Apa yang Anda lakukan 
dibantah oleh pikiran bawah sadar yang tidak percaya 
tentang diri sendiri. Ini adalah masalah. Jika selama ini be- 


lum bisa dikendalikan, maka selama itu pula perubahan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


al 


xxti 


3 


BERPIKIR BESAR DAN BERANI SUKSES 


yang ingin Anda bangun untuk meningkatkan kualitas ke- 


hidupan akan tetap gagal. 


Dalam hal membangun kekuatan diri, serta upaya per- 
ubahan ke arah perbaikan kualitas hidup, Anthony 
Robbins memberikan nasihatnya dalam buku perta- 
manya yang berjudul Awaken The Giant Within. Anthony 
Robbins menjelaskan tentang membangun perubahan 
dalam diri, sehingga ditekankan bahwa Anda-lah yang 
benar-benar mampu mengendalikan kehidupan Anda, 
bukan orangtua, saudara, teman, kerabat apa lagi pe- 
merintah. Intinya, bahwa perubahan besar berawal dari 
membangun pola pikir atau paradigma berpikir Anda. 
Jika tidak dibangun, semua nasihat akan sia-sia, karena 
pola pikir Anda sendirilah yang membantahnya. Setiap 
kali Anda dengan tulus ingin mengadakan perubahan, 
hal yang pertama harus dilakukan adalah menaikan 
standar Anda. Apa itu standar? Standar yang dimaksud 
adalah kelayakan hidup yang mesti Anda peroleh. 
Hidup yang mestinya Anda jalani. Kemudian renungkan 
konsekuensi-konsekuensi dari apa yang didapat jika 
meningkatkan standar. Bertindak berdasarkan standar- 
standar yang sudah ditentukan dan tidak toleran 
terhadap apa yang menguranginya, karena itu akan 
berakibat signifikan pada perubahan yang akan Anda 


bangun itu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


Lewat buku ini, saya mencoba untuk memberikan gagasan- 
gagasan untuk membangun perubahan melalui jalan 
membangun pola pikir. Pola pikir yang membantu Anda 
untuk memperoleh apa yang diinginkan adalah pola pikir 
maju sedangkan yang akan merusak Anda adalah pola pikir 
suram. Bagaimana gaya pola pikir maju itu memengaruhi 
kehidupan Anda sehingga benar-benar menghancurkan 
belanggu akibat pola pikir suram yang tersimpan dalam 
diri Anda selama bertahun-tahun dan mungkin saja sudah 


mengakar. 


Apa yang saya gagas dalam buku ini, relatif sederhana de- 
ngan bahasa yang mudah dipahami, dengan harapan se- 
mua kalangan dapat membacanya sembari melakukan 
perenungan diri. Kemudian buku ini juga terlihat tidak be- 
gitu ilmiah—seperti buku-buku ilmiah yang di pelajari di 
kampus—yang harus dibaca secara berurutan dari bab satu 
ke bab lain. Sayamemberikan keleluasaan bagi para pembaca 
untuk membangun menyimpulkan dari bab per bab dalam 
buku ini—tidak harus dibaca berurut dari bab 1, 2, 3, dan 
selanjutnya. Berdasarkan pola pikirlah kita membangun 
semua landasan kehebatan, kekuatan, kekuasaan dan ke- 
suksesan diri, baik secara emosional, intelektual, fisik/ke- 
sehatan, hubungan/interaksi keuangan, dan juga keluangan 
waktu. Apa yang dikatakan oleh Benjamin Disraeli patut 
diperhatikan bahwa Manusia bukan ciptaan keadaan, me- 


lainkan keadaan itulah ciptaan manusia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KO 
Xxili 


ce, 


